Minggu, 7 Juni 2015 


^jjribun Manado 

Ingin Sukses? Jangan Jual Produk ke 
Keluarga atau Teman, Ini Alasannya 


Keluarga dan teman-teman dekat menurut Jack Ma menganggap berapa untung yang 
telah didapatkan bukan seberapa hemat yang telah dihasilkan dari penjualan tersebut. 

Hal ini menurutnya merupakan contoh klasik mentalitas orang miskin ! 

Sebenarnya apa rahasia orang-orang kaya bisa semakin kaya? Alasannya karena mereka 
bersedia mendukung rekan bisnis mereka saling membantu dan mengurus jaringan bisnis 
dan akhirnya memberi dampak pada keuntungan bersama. 

Bila teman dan keluarga memberikan dukungan pada Anda, lingkaran kekayaan akan 
terus tumbuh dan tumbuh. 

Logika ini harus dipahami terlebih dulu bila Anda ingin menjadi kaya. 

Tentang penjualan, Jack Ma mengatakan bahwa orang pertama yang akan memercayai 
Anda adalah orang asing, teman-teman akan menutup diri dari Anda sementara keluarga 
memandang rendah Anda. 

Ketika Anda menjadi kaya dan berhasil lalu membayar tagihan setiap kumpul-kumpul 
makan malam atau hiburan, Anda akan menyadari semua orang hadir, keluarga, 
teman-teman dekat kecuali, orang asing. 


Sabtu, 6 Juni 2015 18:58 





Penulis: Robertus_Rimawan 
Editor: Robertus_Rimawan 


